KABUPATEN TABANAN 
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 30 TAHUN 2023 


TENTANG 


PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA 


Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 


a. 


bahwa barang milik Pemerintah Desa yang 
rusak berat dan tidak efesien lagi 
penggunaannya untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu 
dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa 
Pertahun dan Buku Inventaris Desa 
Pemerintah Desa Bajera 

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a 
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Perbekel Desa Bajera 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Si lih 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 


Tahun 206 Tentang Pengelolaan Aset Desa, 


4. Peraturan Bupati/Walikota Nomor 73 Tahun 


2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, 


1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik 
Desa Pemerintah Desa Bajera Nomor 
0O1/BA.DB/1/2023 Tahun 2023 


MEMUTUSKAN: 


Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa 
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah 
Desa Bajera yang beralih kepemilikan, karena 
dijual dan hasil penjualan sapi digunakan untuk 
penyertaan modal ke BUMDesa 

Pemerintah Desa Bajera sebagaimana tercantum 
dalam Daftar Lampiran Keputusan ini. 
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
pada tanggal 27 Januari 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA 


prt 


(I PUYWU SUKARATA) 


LAMPIRAN 
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 30 TAHUN 2023 

TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA 


DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS 


| No. | Jenis Barang Banyaknya | Asal usul Barang Tahun Ket. | 

| Barang | Kekayaan | APB | Perolehan | Peroleha/ | 

| Asli Desa | Desa | Lain Yg Sah | Pembelian | 

KE 3 A Is Is 7 3 

|a Papan alas kerja | 6 unit APB 2022 Diserahkan ke 

| | H4 Desa | masyarakat | 

|2 | Tas Gendong 6 unit APB 2022 Diserahkanke — | 

| Desa masyarakat | 

| 3 Senter 6 unit | APB | “12022 Diserahkan ke | 

| Desa masyarakat 

Men Mer eaAar Na NN 1 - i i Pe ama | 
4 Bibit sapi bali 7 ekor APB 2022 Hasil Penjualan 

Desa sapi digunakan 

| untuk penyertaan 

| modal ke | 

| | | | | BUMDesa | 


Desa Bajera, tanggal 27 Januari 2023 
Petugas/Pengurus Barang Milik Desa 


(I GustrAyu Putu Sukawati ) 


PPN ana mman N A 
pebbii 3 da da Ne Telitana 
al 9 Lb L 
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 
Soo Sr oa 
an" 
KECAMATAN SELEMADEG 
APP ? 
tell "teutdlid 
: PERBEKEL DESA BAJERA 
Orajngau ANGIN EngagugdA IWAN MN Dg Uya 
Jalan Anusapati Nomor 3 Bajera, Telepon 8943573 Kode Pos: 82162 


BERITA ACARA 
HASIL MUSYAWARAH PENGHAPUSAN ASET DESA 
NOMOR : 01/BA.DB/1/2023 
TAHUN 2023 


Bahwa, pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua 
puluh tiga telah dilaksanakan Musyawarah Penghapusan Aset Desa Bajera bertempat 
di Kantor Desa Bajera yang dipimpin oleh Perbekel dan dihadiri 22 orang peserta 
(daftar hadir terlampir, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : 


1. Unsur Pemerintahan Desa sebanyak 15 orang, 
2. Unsur Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 orang. 


Setelah memperhatikan dan mengkaji hasil musyawarah, paparan pengurus Aset Desa, 
telah disepakati penghapusan Aset Desa berupa, antara lain: 


(No.|”— Nama Aset Kode Aset | Jumlah | Kondisi Aset | Keterangan | 
SN PN AA NAN ANA SANG MANA NAea Mena ae ea ea —A 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Papan alas kerja | 3050199 6 Unit | Baik Diserahkan ke | 

, | masyaratat 

2 Tas gendong 3050199 |6 Unit | Baik Diserahkan ke 

3 | Senter 3050199 | 6 Unit | Baik masyaratat | 
Diserahkan ke | 

masyarakat 


Hasil penjualan sapi 
digunakan untuk 
penyertaan modal ke 
BUMDES 


4 Bibit sapi bali 1010801 7 ekor | Baik 


Demikian berita acara musyawarah penghapusan Aset Desa ini kami buat sesuai 
dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya oleh semua pihak yang terkait. 


Bajera, 26 Januari 2023 


Petugas/Pengurus Barang Milik Desa 


(mM 


Gusti Ayu Putu Sukawati 


a RPD Desa Baiera 


